KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA 
2023 


Nomaku 8 | 


, 
& 


Arrum Aceae 


Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 
Dilindungi Undang-Undang. 


Penafian: Buku ini diperoleh dari hasil penyaringan buku dan naskah dari masyarakat dan disempurnakan 
oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata 
sesuai dengan amanat dalam UU No.3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaaholeh berbagai pihak di bawah 
koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini merupakan dokumen hidup 
yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan 
zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@ 
kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini. 


NAMAKU BIRU 

Penulis : Arrum Aceae 

Penyelia : Supriyatno, Helga Kurnia, Yanuar Adi Sutrasno 
Ilustrator : Arrum Aceae 


Editor Naskah : Randi “Peppo" Ramliyana, Adi Setiawan Tri Wahyudi 
Editor Visual — : Titin Purba (Anggun) 
Desainer : Elin Wiji 


Penerbit 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 


Dikeluarkan oleh 

Pusat Perbukuan 

Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 
https://buku.kemdikbud.go.id 


Cetakan pertama, 2022 
ISBN 978-623-118-676-8 
ISBN 978-623-118-677-5 (PDF) 


Isi buku ini menggunakan huruf Andika New Basic 18/26, Delight Snowy 
iv, 28 him: 21 x 29,7 cm. 


Pesan Pak Kapus 


Hai, anak-anakku tersayang. 


Mari membaca dan temukan keajaiban dalam buku ini. 
Kalian akan menemukan petualangan seru yang akan 


mengajarkan banyak hal. 


Cerita yang asyik dan gambar yang indah membuat 
buku ini menarik untuk menjadi sahabat terbaik kalian. 


Yuk, ajak orang tua dan teman-teman membaca 


bersama. 


Selamat membaca. 


Pak Kapus (Kepala Pusat Perbukuan) 
Supriyatno, S.Pd., M.A 
196804051988121001 


DARI PENULIS 


Halo teman-teman! 
Pernahkah kancing bajumu 
lepas? 

Lalu .... 

Ke mana kancing itu pergi? 
Ia sedih, loh! 

Ia sendiri. 

Ia di tempat asing. 
Tidak ada teman. 

Ia ingin dicari. 

Yuk, baca kisahnya! 
Ada di buku ini, loh! 


Salam, 
Kak Arrum 


Tubuhku bulat. 


Tubuhku pipih. 


Aku tinggal di sebuah rumah. 


Rumahku adalah baju Maru. 


Aku juga punya keluarga. 


Mereka mirip denganku. 


Aaawww! 


Aku jatuh. 


Di mana aku? 


Ini bukan rumahku. 


Ini bukan rumahku. 


Mereka siapa? 
Mereka bukan keluargaku. 


Lihat! 
Itu Maru! 


Ambil ... ambil ... ambil ...! 


Ibu bantu aku pulang. 


Sekarang aku di rumah. 


Asyik! 
Aku senang sekali. 


') 


4 A 
" 


L 
—— 


3 
Tn 


Ayo sambung garis! 


TM DN OI DU SM DA DAA DAN JA MM DM MJ: GLS MG MG AN DD JM JKN DG. JG JG JG. (GG 2 UI JG: JS GG. (JW. | 


PENULIS DAN ILUSTRATOR 


Penulis bernama Arrum Aceae 
Penulis tinggal di Magelang 
Karya bukunya pernah menang sayembara 
Penulisan Buku Anak di Balai Bahasa Jawa 
Tengah (2023) dan Yogyakarta (2023). 
Penulis juga seorang ilustrator buku anak. 
Buku anak yang ia ilustrasikan ada 60 judul 
lebih. Portfolio karyanya ada di Instagram @ 
arrum.aceae. Untuk kontak dengan penulis bisa 
ke surel HYPERLINK “mailto:arrumarrum@ 
gmail.com” arrumarrum@gmail.com 


EDITOR NASKAH 


Randi “Peppo” Ramliyana Lelaki yang 
hobi berkain ini adalah seorang dosen 
bahasa Indonesia. Selain dosen, ia pun 
seorang ilustrator, penulis buku, editor 
buku, editor visual, dan ahli bahasa pada 
beberapa kasus di persidangan. Saat ini, ia 
sedang menempuh kuliah S-3 Manajemen (8 
Pendidikan. Ia dapat ditemukan di akun | 
media sosialnya @peppo.ran. | 


@ 
2 


EDITOR NASKAH 


Adi Setiawan Tri Wahyudi, akrab 
disapa Adi, merupakan seorang Analis 
Sistem Informasi dan Jaringan di Pusat 
Perbukuan, Kemendikbudristek. Belum 
lama Adi terjun dalam dunia perbukuan, | 
yakni sejak tahun 2022. Adi menamatkan 
pendidikan DII Teknik Informatika 3 / 
Politeknik Pos Indonesia pada tahun 2006, 
pendidikan SI Informatika Universitas 
Mercu Buana pada tahun 2017, dan 
pendidikan S2 Informatika Universitas 
Indonesia pada tahun 2022. Kamu dapat 


menyapanya melalui adi.setiawan@ 
kemdikbud.go.id 


EDITOR VISUAL 


Titin Purba yang Anggun Anak api dengan 
semangat cahaya matahari yang lahir di 
bulan hujan. Saat ini menjalankan aksinya 
sebagai agen ceria di Pusat Perbukuan. 

Suka mengabadikan rasa dan suasana an 

dalam gambar dan gambar-bergerak. PP , 

Musik, lagu, dan tarian mengiringi | $ | 

langkahnya yang terbit di @tintangerine 
(Instagram) Yuk, sapa! 


Pe Pra DA 
Pet 


"3 Pe, Aa 
ur O Pp: 


DESAINER 


Elin Wiji, seorang grafis desainer yang 
juga tertarik pada kerajinan tangan. 
Merampungkan kuliah di Jogja, jurusan 
Komunikasi Periklanan. Pernah menjadi 
praktisi iklan di beberapa agensi 
Periklanan, namun saat ini ia paling suka 
jika diminta melayout buku anak. Untuk 
menyapa, kunjungi laman Instagramnya Di 
@elinwiji atau ke surel elin.wiji@gmail.com 


